21.08.16 


TRANSENDEN 


4 Different os Sepakat 


“SIAPAKAH 
SERERiN 
TUHAN, ALLAH 
KITA, YANG 
DIAM DI TEMPAT 


YANG TINGGI," 
(MAZMUR 113:5). 


angkaian Mazmur 113-118 disebut sebagai 
R “Great Hallel” (Pujian Agung/Pengagungan). 

Mazmur-mazmur ini dinyanyikan di hari-hari 
raya, seperti Paskah, Pentakosta dan juga perayaan 
Pentahbisan Bait Allah (Yohanes 10:22). 

Diperkirakan pada waktu Yesus bersama 
murid-muridNya merayakan perjamuan malam 
terakhir, mereka menyanyikan rangkaian Mazmur 
ini (Matius 26:30). 

Mazmur 113:1-9 membahas Tuhan adalah 
Allah yang “Transenden” artinya melampaui batas 
pengalaman yang biasa, jauh lebih baik atau lebih 
besar dari yang biasa, di luar kemampuan akal 
manusia untuk memahaminya. 


/ IMANEN 
Itulah sebabnya di Mazmur 113: 4-5 
dikatakan, “TUHAN tinggi mengatasi 
segala bangsa, kemuliaan-Nya mengatasi 
langit. Siapakah seperti TUHAN, Allah kita, 
yang diam di tempat yang tinggi.” 


Ajaibnya, Tuhan yang transenden adalah 
Tuhan yang Imanen. Imanen dijelaskan di ayat 6, 
yaitu “...yang merendahkan diri untuk melihat ke 
langit dan ke bumi?” 


Sehingga Tuhan yang mulia dan berdiam di 
tempat tinggi (transenden) dapat menjangkau 
kita yang berada di tempat rendah (imanen). 
Renungkan Mazmur 113: 7 —9, “Ia menegakkan 
orang yang hina dari dalam debu dan 
mengangkat orang yang miskin dari lumpur, 
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan 
para bangsawan, bersama-sama dengan para 
bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan 
perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu 
anak-anak, penuh sukacita. Haleluya” 


Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini 
dalam Matius 20:28, “Sama seperti Anak Manusia 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 
melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” 


Kebenaran ini penting bagi kita, supaya kita 
mempunyai keberanian untuk percaya bahwa 
Tuhan yang Maha Tinggi dapat menolong kita 
yang berada di tempat rendah. 


“Sebab itu marilah kita dengan penuh 
keberanian menghampiri takhta kasih karunia, 
supaya kita menerima rahmat dan menemukan 
kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita 
pada waktunya.” (Ibrani 4:16). 


/ PENOLONG KITA 


Penolong kita adalah Tuhan yang 
mengatasi segala sesuatu, sehingga tidak 
ada yang sulit bagiNya, inilah yang dikatakan 
oleh malaikat Gabriel dalam Lukas 1:37 “Sebab 
bagi Allah tidak ada yang mustahil “ 


Berdasarkan kebenaran bahwa Allah yang 
kita sembah adalah Allah yang Transcendent 
tapi juga Immanent, maka Yesus mengajarkan 
kepada kita sekalian. “Jawab Yesus: “Katamu: 
jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi 
orang yang percaya!” (Markus 9:23). Percayalah 
kepada Tuhan yang Transcendent sebab Dia juga 
Tuhan yang immanent. Haleluya! m (Pdt. Samuel 
Handoko) 


ata-kata ini merupakan guote favorit saya 

sejak pertama kali mendengarnya beberapa 

tahun lalu. Akan tetapi dalam kehidupan ini, 
apakah menjadi berbeda itu mudah? Belum tentu. 


Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita. Dia 
hidup dengan visi yang berbeda dengan orang lain 
yaitu visi untuk menyelamatkan umat manusia. 
Kecaman dan ancaman pembunuhan bertubi-tubi 
datang dari ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan dari 
orang-orang tempat Yesus berasal. Sangat tidak 
mudah bukan? 


Bersambung ke halaman 9 


Ku 


KIDS W5/ AGUSTUS 10 PARENTS 


ACTIVITY FELLOWSHIP 
PK. 16.00-18.00 WIB PK. 16.00-18.00 WIB 
CONVENTION HALL GMS PUSAT CHAPEL GMS PUSAT 


JI. Cempaka 24 Jl. Cempaka 24 


Ma 


«, li" Maw Sharon Wome Anniversar: 


sana Pk. 10.00 WIB 
31 6 Main Hall GMS 


Jl. Cempaka 18-24, Surabaya 


Into: (031) 6000 Ten iti 
emali: info@gms.or. with: Ps. Philip Mantofa 


PP akan 


AGUSTUS 


) 
CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 


” @GMStv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 
kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Ajak rekan, kerabat dan 
keluarga anda untuk beribadah 


Perintisan 
GMS LOMBOK 


CONNECT GROUP 
Setiap Jumat pk. 19.00 WITA 
Pertokoan Sriwijaya Town Palace No 5-8 
Mataram, Lombok, 
CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
Gembala GMS Lombok 
08113070071 / 0818599240 


DL aw 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


www.mstv.tv 'ej 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Percaya” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Srttrp 


IX CP: KAK DHANY 
Pt 


26 2 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Iman” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 

Jl, Cempaka 24, Sby, 
Telp: 031-60007000 
fax: 0315322452 
atau 
email ke agung.p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 


Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Pdt. Judy Koesmanto 


anu 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


? 
| | 16 - 17 123-224 30-01 
BEANN serpta MN OMANADO | 


LN VERANY 


1S AGS - 28 AGS : PENDAFTARAN DIBUKA UNTUK LEADER CG YANG 
BELUM MENDAFTAR, JEMAAT GMS (BER-NIJ), 
DAN NON GMS 


RMASI LEBIH LANJUT DI BOOTH CG 


Dapatkan Sekarang di 


PUSTAKA 


RAJAWALI 
ITunes 


Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita 
berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling 
kita? Perbedaan ini dapat berupa perbedaan visi 
dan pandangan hidup seperti Yesus, atau juga 
berupa perbedaan kondisi yang Tuhan ijinkan 
terjadi sejak kita dilahirkan. Dunia sering kali 
menganggap perbedaan yang kita miliki itu sebagai 
sesuatu yang aneh dan buruk. 


Apabila itu terjadi, mampukah kita bertahan? 
Mari kita belajar dari kisah seseorang yang buta 
sejak lahirnya (Yohanes 9:1-41). 


Mungkin kita dalam kehidupan ini pernah 
bertanya-tanya seperti orang buta tersebut, 
mengapa aku dilahirkan memiliki keluarga, 
kesehatan, kondisi fisik yang tidak seperti orang lain 
pada umumnya? Ternyata hal itu terjadi, karena 
pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam 
kehidupan kita (ayat 3). Tuhan memiiki rancangan 
khusus dalam setiap kehidupan kita, jadi jangan 
pernah samakan kehidupan dan panggilan kita 
dengan orang lain. 


Tidak berhenti sampai memiliki rancangan 
khusus atas hidup kita, Tuhan ingin agar kita semua 
dapat mengenal Dia melalui perjumpaan pribadi 
seperti yang dialami oleh orang buta tersebut. 
Dalam kitab Keluaran, saat Tuhan membebaskan 
bangsa Israel dari perbudakan Mesir, berulang kali 
Tuhan mengatakan,”... supaya kamu mengetahui, 
bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu.” 


Tuhan adalah Tuhan, satu-satunya pribadi 
yang berkuasa atas kehidupan kita dan lebih dari 
sanggup untuk memulihkan kita. 


Orang yang buta sejak lahir tersebut 
mungkin mengira bahwa dia akan sembuh 
setelah dosa-dosa keluarganya diampuni atau 
bila ada seseorang tabib yang mengobatinya 
di luar hari Sabat. Tetapi kenyataannya, dia 
sembuh setelah Yesus meludah ke tanah dan 
mengaduk ludah-Nya lalu mengoleskannya 
pada matanya (ayat 6) dan hal ini dilakukan 
oleh Yesus pada hari Sabat! Jadi janganlah 
membatasi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan 
kita dengan pemikiran yang terbatas. Tuhan 
yang tidak terbatas dapat menyediakan jalan 
atau hal-hal yang jauh melampaui pemikiran 
kita. 


Lewat perbedaan-perbedaan yang kita 
miliki, kita menjadi saling membutuhkan dan di 
sanalah cinta kasih Tuhan yang telah kita alami 
dapat dibagikan. Yang kuat dalam suatu bidang 
dapat menopang yang lemah dan sebaliknya, 
seperti tertulis dalam 1 Korintus 12:25, “.. 
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, 
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda 
itu saling memperhatikan”. Bayangkan apabila 
semua orang memiliki keahlian yang sama 
persis dan mengerjakan hal yang sama, pasti 
tidak akan tercipta keharmonisan. 


Satu hal yang pasti, kita tidak perlu selalu 
mengikuti apa yang dunia katakan atau menjadi 
orang lain hanya supaya kita diterima. Jangan 
menjadi seperti ikan mati yang bergerak 
senantiasa mengikuti arus, karena seekor ikan 
yang hidup dapat menentukan ke mana dia 
harus berenang mencari makanan. Jangan 
pernah malu, dan teruslah bergerak maju sesuai 
rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan 
mengarahkan pandangan kepada Yesus, sumber 
harapan dan kekuatan kita! Dare to be different! 
m (Silvy Utomo, GMS Surabaya) 


etelah menikah pada 22 Mei 2015, 

kami sempat berkomitmen untuk tidak 

mempunyai anak terlebih dahulu untuk 
menikmati waktu berdua. Setelah itu, sekitar 
bulan Oktober 2015, kami berusaha secara 
alami. 

Tapi setelah dua hingga tiga bulan tidak 
berhasil, kami mulai cemas. Kami sudah 
mencoba berbagai cara, mulai dari mencari 
tips dari berbagai sumber, mengatur kalender 
kesuburan, mengatur pola makan dan minum, 
rajin berdoa dan minta didoakan, tetapi masih 
belum berhasil. Dan kami semakin cemas. 

Pada 9 Januari 2016, di KKR PUSH-BDI, Ps. 
Philip mengadakan altar call untuk pasangan 
yang merindukan keturunan. Kami pun maju 
dan didoakan oleh Pak Jusuf. 


Setelah acara itu, di bulan berikutnya, 
yaitu Februari 2016, Fenny hamil! Puji Tuhan! 

Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa 
ada kuasa dalam kata sepakat bagi keluarga 
yang berserah penuh pada Tuhan. 

Sebelumnya, setelah menikah, Fenny 
ingin segera memiliki anak sedangkan saya 
masih ragu akan kemampuan saya menjadi 
seorang Ayah. Saya merasa bahwa kondisi 
kami sebagai keluarga dari segi ekonomi dan 
kerohanian belum mapan. 

Namun di akhir tahun 2015, saya 
memantapkan hati dan lebih diyakinkan 
lagi melalui CG, bahwa tidak ada seorang 
pun yang seratus persen siap menjadi 
ayah. Namun kalau ada kemauan dan 
menyerahkannya kepada Tuhan, maka pasti 
la akan memampukan. 
Akhirnya kami benar-benar sepakat dan 
menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. 
Dan Tuhan memberikan seorang 
anak! Haleluya! (Kesaksian 
Handi & Fenny, Sponsor CG 
P117 GMS Surabaya). 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke: 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
NP @gmschurch 
@GMSWarta 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSGS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 

Keb. Pelajar 

Sabtu Pk. 16.00 WIB 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum # Anak I Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 


AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 

Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 
Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851005 
Fax: 0293-3191391 


5771 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 WIB 
eb.AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


|. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Menara Mas Building 3rd floor 

. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 


(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum 4Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 


Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


|. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


Keb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. JI A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anal Pk. 10.15 WIB 
Ibadah Youth Pk. 14.00 WIB 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Ibadah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
Ibadah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
Jalan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

Jalan Rijali no. 26 Belakang Soya 

Kecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | « Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


o 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I Pk. 09.00 WITA 
Ibadah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


' 


e 
Ke 


Tel 


Kel 


GMS Tondano (HOR) 


GMS Kotamobagu 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 


p: 0438 — 30903 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


baktian Umum # Anak 
baktian AOG 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 


p: 0431 — 324046 


baktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 


Kel 


baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 


(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Kel 
Kel 
Kel 


b. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
b AOG. Pk. 13.00 WITA 
b Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 
Jl. Daeng Tompo No.8 Makassar 


Cp. 


Sel 


Neltje (082187924935 ) 
. Jl. Sungai Cenrana No. 26 


(Belakang Pasar Sawah) 


Telp. 0411 - 3638764 

GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 

GMS True Vine Pekanbaru 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

Keb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 


Tel 


O 


e 


O 


n. 
CP: 


CP. 


GMS 


Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
p/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum 4 Anak 

Hotel 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
CP: 
badah Youth 


Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Paul (081332212471) 
Pk. 14.00 WIB 
mp. Ruko Graha Maju Motor 


. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


p (0711) 361425 / 366572 
Theo (081995118283) 


Lampung 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
I. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: 


Bp. Eddy Yanto - 085359785588 
GMS Jambi 
Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 


mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


